Penyebab Penyakit Sifilis dan Tips Aman 
Mencegahnya 


Penyakit sifilis adalah salah satu masalah yang terjadi pada alat reproduksi manusia di mana 
disebabkan karena penularan. Maka dari itu harus kita cegah dengan baik agar tidak sampai tertular. 
Apalagi untuk mengobatinya cukup rumit sehingga membuat kita kesulitan apabila sampai terkena. 


Beberapa penyebab sebenarnya ada yang mudah kita lakukan tapi ada juga yang sulit. Hal ini lagi-lagi 
berhubungan sama karakter atau sifat seseorang dalam menginginkan dirinya supaya tetap sehat atau 
tidak. Tapi jangan takut kalau sudah terinfeksi, masih ada cara pengobatan sederhana pasti sembuh. 


Faktor Penyebab Sifilis Pada Manusia 


Penyebab pertama kenapa seseorang bisa terkena sipilis yakni infeksi bakteri. Umum memang karena 
terjadinya lewat kontak dari cairan. Maka dari itu bakal cepat menyebar apalagi bakteri dan kuman 
didalamnya. 


Terlebih lagi kalau Anda pernah melakukan hubungan badan dengan orang yang baru dikenal. Bisa 
saja mereka itu punya riwayat penyakit yang kita tidak harapkan. Bukannya kenikmatan malahan siksa 
kita peroleh. 


Bukan hanya hubungan badan saja, tapi kontak fisik sama luka juga bisa mengakibatkannya. Tentu 
saja karena adanya cairan yang menghinggapi luka tersebut. Nantiny bakteri bakal berkembang lewat 
luka tersebut. 


Perlu diketahui kalau sifilis ini sendiri memang banyak jenisnya. Tapi kalau yang paling ringan masih 
berupa sifilis primer. Di mana nantinya hanya berupa luka saja berbeda sama skunder yang mulai 
muncul ruam. 


Selain itu ada juga laten di mana gejalanya sangat minim. Maka dari itu tidak dapat dicegah dengan 
mudah bila tidak diperiksa. Padahal banyak bakteri mulai berkembang sehingga harus diatasi segera. 


Lalu ada juga tersier yang bisa dibilang sudah mulai parah dibanding gejala awalnya. Umumnya bakal 
menyerang organ vital lain sehingga berbahaya. Bahkan dapat menyerang bagian saraf, jantung dan 
otak. 


Harus ditekankan sebelumnya kalau diagnosis hanya dapat dilakukan profesional saja. Di mana dokter 
mencari tahu lewat uji atau tes. Selain itu mencari tahu seberapa parah dan bagaimana langkah 
lanjutan. 


Cara Mencegah Terkena Gelaja Sifilis 


Tips pertama yakni Anda jangan mengkonsumsi alkohol terlalu banyak. Mungkin untuk sekedar 
minum sedikit tidak menjadi masalah. Tapi yang buruk sampai kecanduan di mana pasti mengalami 
banyak gangguan kesehatan. 


Hal ini kurang lebih sama dengan hindari obat-obatan terlarang. Terlebih nanti kesehatan dan imun 
pasti semakin memburuk. Hasilnya semua jenis penyakit atau virus lebih mudah menjangkit tubuh 
Anda. 


Penting juga mengetahui supaya hindari sering berganti pasangan saat berhubungan seksual. Maka 
dari itu lebih baik menikah supaya terhindari dari hal ini. Terutama buruk juga buat norma dan etika 
sendiri. 


Tapi kalau memang terpaksa, maka lebih baik menggunakan kondom. Gunanya bukan hanya untuk 
mencegah terjadinya kehamilan pada wanita saja. Tapi menghindari penularan penyakit kelamin yang 
berbahaya. 


Lalu kalau memiliki gejala tidak baik, maka wajib untuk kurangi berhubugan seksual terlebih dulu. 
Terlebih mengetahui kondisi kesehatan sendiri. Supaya tidak menularkan penyakit ke orang lain. 


Sementara itu jika ingin menikah, maka ketahui riwayat kesehatan calon suami atau istri. Sangat 
penting, kalau memang ada sakit harus diobati. Hasilnya tidak membawa dampak buruk di masa 
depan keluarga. 


Tentu saja kita tidak ingin sampai terinfeksi gejala sifilis yang membuat kesehatan alat reproduksi 
semakin buruk. Jadi, karena kita sudha tahu sebabnya jangan sampai kita lakukan atau miliki. Selain 
itu harsus ditambah mematuhi tata cara pencegahan penyakit sifilis yang paling aman. 


